Catatan : 

Indek ini disusun menurut abjad un- 
tuk memudahkan anda mencari tulisan/ 
iklan mengenai hal atau oleh penulis 
dalam M&M yang anda simpan. Tahun 
II ini meliputi M&M semenjak nomor 
1&2 (Juli & Agustus 1972) dan seterus- 
nya sampai dengan nomor 11&12 (Mei 
& Juni 1973), 

Angka2 yang dicetak tebal menun- 
jukkan nomor majalah dan yang dice- 
tak diantara kurung nomor halaman 
yang memuat tulisan/iklan yang ber- 
sangkutan. 


— 


= 


A.C, Spark plugs 
Ace Tone Organs 
Ade Deh Juice 


6,7 

9,11&12 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11&12 

Adiguna Shipyard, PT (lihat Mercury) 
Air terjun di Maribaya (kemana bulan oa 

5 


Aladdin 
(13) 


Daerah bebas beca di Bangkok 4 
Alfa Romeo Giulia 1300 Super (test) 


1&2 (2) 


Alfa Romeo Giulia 1300S 
3,4,5,6,7,8,9,10,11&12 
Aloysius Tc. Sudikno ‘ 
Menjaga keselamatan mobil anda zis 
3 1 


_ Berbagai kesulitan sistim listrik 


INDEX ISI 
DAN 
IKLAN M&M 


Tahun ke II Juli 1972 — Juni 1973 


Anda suka mengantuk dibelakang setir waktu 
menyetir 3 (10) 
Apa arti nomor kendaraan anda 8. (17) 


Arismunandar, Ir.Wiranto 

Karburator dengan gangguan2nya 
1&2 
Kesulitan pada kopling 6 
Motor turbin gas untuk mobil 5 
Motor bensin 9 
Perkembangan baru motor bensin 
2. (36) 

Astra International Inc. PT (lihat Toyota) 
Assembling mobil di rumah 6 (21) 
Asuransi sepedamotor 11&12 {29) 
Aturan balap Formula 11&12 = (33) 
Audi 80 car of the year 7 (19) 
Awas bunyi yang minta perhatian 4 (34) 
Awas karat 8 (44) 


(45) 
(41) 
(39) 
(40) 


Bagaimana beli cicil 
Bagaimana memilih truk 
Balap go-kart Henky (32) 
Ban dan penggunaannya (43) 
Bank Bumi Daya (lihat Surat berharga be- 
pergian) 
Bandar NV (lihat Fargo) 
Batu Raden (kemana bulan ini) 6 
10 
Berbagai type Fiat 1100 11&12 
Berwisata ke Ciater (kemana bulan ini) 
10 


(11) 
(21) 


(27) 
(39) 
(20) 


(27) 
Berwisata dengan keluarga 4 (27) 


Balck & Decker Drill 9 


=-¢s 
Candi Sukuh (kemana bulan ini) 4 
Candra Cemerlang (lihat Hitachi, Tor) 
Cara membayar BBN 8 
Cara menyetir cepat 11&12 
Caryasatrya Ltd, PT (lihat Alfa Romeo) 
Castrol GTX 1&2,3,4,5,6,7,8, 
Champion Busi 1&2,3,5,6,7,8,9, 
Champion Motor, CV 

Chevrolet Montecarlo 9 
Ciit........ rem blong 6 
Cemmotrade Ltd, (lihat Wink) 


(31) 


(10) 
(10) 


(39) 


-p— 
Daha motor, PT (lihat Fiat) 
Daerah bebas beca di Bangkok 4 
Dana paints 1&2,3,4,5,6,7,8,9, 
Danmotors Vespa Indonesia (lihat Vespa) 
Dataran tinggi Dieng (kemana bulan ini) 
8 (27) 
Datsun 1600,1200,160B 5,6,7 
Dibalik jalan rusak (laporan khusus M&M) 
3 (7) 
(20) 
(7) 


(13) 


Duduk lebih nyaman 
Dune Buggy (test) 
Dunia M&M Indonesia tahun 1973 


6 
8 
6 (10) 
7 = (33) 


Drag Racing 


-E—E— 
Emmerson Fittipaldi 
Enduro Race 
Etiket lalulintas 


(39) 
(37) 
(21) 


MOBIL & MOTOR/ME!I & JUNI 1973 43 











untuk segala kendaraan 
untuk semua macam jalanan 
SHOCK ABSORBERS 








LOAD LEVELER 
STABILIZING 
UNITS 


STANDARD 


Type orisinil yang 
ditentukan 


a A Untuk sedan2 


high - performan- 

ce, anti - ngepot, 

MONRO— MATIC anti - selip dan 

memperpanjang 

Otomatis di- umur ban 
sesuaikan dengan 
muatan dan ke- 
adaan jalan, Spe- 
cial untuk kepuas- 
an dan kestabilan, 


SUPER 500 


Untuk kerja eks- 
tra bDerat, buat 
truk dan bus 


MONROE SHOCK ABSORBERS 


digunakan di lebih dari 120 negara ; 
Pabrik shock absorber yang terbesar dan termodern di 
dunia. Memproduksi lebih dari 125.000 buah setiap hari 











44 MOBIL & MOTOR/ME! & JUNI 1973 


a 


Fargo Truck 8 
FIA Organisasi Sport Mobil Internasional 
7 (31) 
Fiat 1248 1&2,3,4 
Four-Wheel drive untuk sedan 3 (17) 
‘ 
sail. \ 
Gapura Raya, PT (lihat Graviner) 
Garasi dan bahaya api 4 (15) ] 
Garuda Indonesia Airways (lihat Garuda 
Garuda 1&2,4,6 
Giri Suseno, Ir 
Ban dan penggunaannya 5 (43) 
Bagaimana memilih truck 7. (21) 
Berbagai kesulitan sistim listrik 
10 (39) 
Jika mobil terbakar 11&12 (41) 
Kerewelan sistim listrik 11812 (38) 
Kesulitan pada persnelling 7 (39) 
ighting dan persoalannya 3 (41) 
Grand Prix Indonesia XII 1&2 (37) 
Gubuk ”10 Dolla” (kemana bulan ini) 
3 (27) 
Gvang: Mobil uap abad Apollo 6 (15) 
-—-H— 
Harga mobil dan motor 3 (44) 
Harapan Motor Indonesia, PT (lihat Yamaha) 
Hermar *o Sarju 
Psychologi seorang pembalap 5 (315 
Hill climb 6 (33) 
Hitachi Car AC 172 3,10,11&12 
Holden: 
Kingswood 9 
Pick-Up 10 
Premier 8,11&12 
Honda C 73 M DL dan C 90 DL Cat) os 
Honda St—70 (test) 4 (7 
Honda Motor 1&2,3,4,10,11&12 
Honda Motor Co, Ltd (lihat Honda Motor) 
Huuk, woow, preet 7 (24) 
Huup 1928 (test) See 7 3 
atk. ’ 


1&2 (51), 3 (45), 4 (45), 
5 (45), 6 (45), 7 (43), 8 (43), 
9 (43), 10 (46), 11&12 (46) 


Idee pembaca 


Indarsanto 

Lolos dari lubang jarum 3 (21) 
Indokaya, PT (lihat Datsun) 
In Memoriam Saksono SA 3 (33) 
Interhouse Hotel 3 
Interhouse & Prapanca Hotel (sponsor artikel)~~~ 

1&2 _— 33) 

Isuzu Truck 3,5,6,7,11&12 

ae oe 
Jadi jutawan karena membalap 8 (20) 
Jaya Bali rally 1&2 (41) 
Jika mesin suxat di stay 4 (43) 

wilt wi 


Kaca spion wink (sponsor artikel) 9  {22) 
Karangbolong (kemana bulan ini) 9 (27) 


Karburator akan dibuang 10 (41) 
Karburator dan gangguan2nya 1&2 (45) 

Karya Jaya 5 e 
Kebayoran Inn. 1&2 

Kecelakaan dijalan raya 4 (12) 





Kejuaraan Motorcross 1972 3 (35) 
Kemahiran bersepedamotor 1&2 (43) 
Kerewelan sistim listrik 11&12 (38) 
Kesulitan pada kopling 6 (41) 
Kesulitan pada persnelling 7 (39) 
Komatsu Firklift Truck 1&2,4 


Komisaris Perdagangan Australia (lihat pa- 
meran, perlengkapan) 


Kopling 1&2 (48) 
= ft 
Lagi lagi mobil listrik 4 = (20) 
Lampu anti kabut 8 (35) 
Lighting dan persoalannya 3 (41) 
Lolos dari lubang jarum 3 (21) 
a 

Macam bentuk kemudi 11&12 (16) 
Main lumpur 9 (35) 
Masalah onderdil kendaraan 6 (10H) 
Mascot filter 1&2 

Mark [V Auto AC 5,6 

Mark IV Indonesia, PT (lihat Mark IV Auto 
AC) 

Melintas hutan Sumatera 9 (10) 
Membatasi kebisingan kendaraan 3 (17) 
Membeli sepedamotor baru 5 (21) 
Membeli sepedamotor besar 8 (42) 
Menara Filter 1&2 
Mengatur keseimbangan roda a (41) 
Mengurangi akibat xecelakaan 7. (18) 
Mengganti lager roda 9 (42) 


Menjaga kesela‘natan mobil anda 3 (13) 
Menurunkan mesin sendiri 11&12 (36) 


Menyetir dalam banjir 8 = (13) 
Mercedes Benz 4,6 
Mercedes Benz PLTD 8 
Mercedes Benz Sedan 7,9 
Mercedes Benz Truck & Bus 5 
Mercedes Benz Unimog 1&2,3,10 
Mercury Outboard Motor 1&2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11&12 
Mesin sterling atasi polusi 8 (37) 
Methanol sebagai bahan bakar 4 (29) 
Metropolitan rally 10 (35) 
Mini Adv. 1&2,3,4,5,6,7,8 





Mobet pengganti beca 9 (15) 
Mobil & motor & Ejaan 1&2 (17) 
Mobil2 cacat berkeliaran dijalanan 


1&2 (19) 
Mobil Amerika tahun 1973 5 (18) 
Mobil2 baru; Honda besar 3 (14) 
Mobil2 balap 1973 8 (14) 
Mobil2 mini Eropah 7 (16) 
Mobil2 tahun 1973 11&12 (15) 
Mobil tahun 1973 4 (22) 
Mobil radar dan komputer 8 (21) 
Mobil Wankel GM keluar tahun 1975 
4. 
Mode & Mobi! & Motor 9 (19) 
Monroe Shock Absorber  3,4,6,7,10,11&12 
Montir jalanan 11&12 (13) 
Motor bensin 9 (40) 
Motor rally Trisakti I 3 (34) 


Motor turbin gas untuk mobil 5 (39) 
Muchtar Latief 
Jadi jutawan karena membalap 8 (20) 
Nobby Clark, montir pembalap terkenal 
7 (32) 


= 
Naga terbang (lihat Danapaints, Vespa) 
Nasrun Arief, dr 

Obat2 yang mengganggu penglihatan 


6 a2 
Tabrakan dari belakang 5 (13) 
NGK busi 4,5,6,7,8,9,10,11&12 


NGK Spark Plug Co, Ltd (lihat NGK Spark 
Plug) 
Nobby Clark montir pembalap terkenal 


7 (32) 
Nyate di Tawangmangu 
11&12 (27) 
oe 
Obat2 yang mengganggu penglihatan 
6 (13) 
Obyek parawisata Cirebon 7 (27) 


Orient Service & Promotion Centre (lihat 
Orient Watch) 
Orient Watch 


1&2,3,4,5,6,11&12 


ey ee 
Pajak dan Casino 


1&2) 


(12) 


Pan Am 1&2,3,4,5,6,7,8,9,10,11&12 
Panca Niaga, Pt (lihat Isuzu) 

Pameran Dagang Australia 9 
Paramount Bar & Restaurant 3,4 

Parkir paralel 9 (37) 
Parkir punya soal 5 (11) 
Pengamanan mobil di Amerika 10 (16) 
Pengaruh panas terhadap mesin 9 (38) 
Pengaruh usia pada pembalap 6 (35) 
Perawatan mobil: Stopand driving 3 (39) 
Perkembangan baru motor bensin 7 (35) 


Perlengkapan mobil Australia 9 
Pertamina 5,7 
Philips Burglar Alarm 1&2 


Philips Ralin Electronics, PT (lihat Philips 


Burglar Alarm) 

Pin Up M&M: 
Takai mengejar Trover 
Mercedes Benz 350 SEL 3 
Ford Continental 4 
Lamborghini Miura 5 
Lombardi Vercelli 6 
Vespa 7 
Mercedes Benz 200 8 
Vespa 9 
Honda Trail ST 70 10 

Subaru 1400 GSR Coupe 11&12 


Pioneer Trading Co, PT (lihat Komatsu) 


Plat nomer Internasional 11&12 
Psychologi seorang pembalap 5 
ee 
Rangka sepedamotor balap 10 
Ricoh 7,10 
Roma motor (lihat GTX) 
-—-§S— 
Saya belum capek kok 1&2 
Sarich saingan wangkel 10 
Sekolah nyetir gaya baru 1&2 
Sekolah sepedamotor 6 
Sepedamotor besar kembali populer 
3 
Sepedamotor Wangkel 8 


MOBIL & MOTOR/ME!I & JUNI 1973 


(19) 
(31) 


(44) 


(15) 
(11) 
(13) 
(32) 


(19) 
(40) 











Siapa mengapa 6 (43), 7 (45), 8 (45), 9 (45), 
10 (45), 11&12 (45) 


Si Mobil putih 5 (14) 
Simpang siur aturan lalulintas 1&2 (11) 
Simulator Cornel 1&2 (14) 


Star Motors Indonesia, PT (lihat Mercedes 


Benz) 
STP 1&2 
Subaru 1400 (test) 11&12 (7) 
Sugiharto, Ir 
Garasi dan bahaya api 4 (15) 
Perawatan mobil: Stop and driving 
3 (39) 
Surat berharga bepergian 7 
Suzuki A—100V (test) 9 (7 
Suzuki F90 (test) 7 (7) 
yee 
Tabrakan dari belakang 5 (13) 
Tabrakan dari depan 10 (14) 
Ten Car Radio AC 1&2 
Test cara baru 3 (15) 


Test keterampilan mengemudi 10 (19) 
Tip Top Remi 5 
Toko Kota Mas (lihat Ricoh) 
Toko Kramat (lihat Yamato) 
Toko Musik Irama Megah (lihat Ace Tone) 


Tongkat putih pengaman tunanetra 7 (14) 


Tor Car AC 1,2,3 
Touris Trophy Racing 5 (33) 
Toyota Corolla 3,4 
Toyota Corolla 73 8,9 
Toyota Corona 5,6,7 
Toyota Crown 11&12 
Toyota Corona 1600 (test) 10 (7) 
Toyota Landcruiser 1&2 
Trail bukan Trial 10 (32) 
Transportasi dalam kota metropolitan 
7 (13) 
Trip BMW 4 (42) 
Tung-Sol Headlamp 7 
Tyre Pando 10,11&12 
-V=— 
Vespa Scooter 1&2,4,5,6,8,9,10 
Vicks Viking 1&2 
VW Safari 9 (13) 
- W— 
Wagner Lockheed Brake Fluid 
1&2,7,10 
Wink Wide Angle Mirror 9 


-~ 
Yamaha Motor 1&2,3 
Yamato Fire Extinguisher 4 





Jawaban Quiz 


GBZ = Gibraltar 

DZ = Algeria 

DOM = Republik Dominica 
SGP = Singapore 

CDN = Canada 

P = Portugal 

R = Rumania 

KWT = Kuwait 

LAO = Laos 

GB = Great Britain (Inggris)} 
ROK = Korea Selatan 
AUS = Australia 





46 MOBIL & MOTOR/ME! & JUNI 1973 











IDEA PEMBACA 





Dongkrak aman 


bagai macam. Dari kolong diba- 

wah as belakang, atau tepat diba- 
wah per roda belakang. Tetapi dong- 
krak yang tidak bisa dipasang dari ko- 
long dan harus dipasang dari luar. Bia- 
sanya dibagian bawah sisi mobil terda- 
pat lubang untuk memasukkan dong- 
krak tersebut. 


C ara mendongkrak mobil ada ber- 








Sulitnya jika kita akan mendong- 
krak dari depan atau belakang. Tentu- 
nya dongkrak ini kan menopang mobil 
tepat pada bumper. Untuk menghindar- 
kan bumpernya lecet, coba anda pasang 
karet (bekas ban dalam sepeda) pada 
bagian dongkrak yang menopang bum- 
per. 


B. Rahadi 
Radjasa I/1 
Kebayoran Baru 
Jakarta. 


Mur roda hilang 


ika suatu waktu mur/baut as roda 
J depan atau belakang hilang dite- 

ngan perjalanan anda tak perlu 
panik. Berikut ini saya mempunyai re- 
sep yang manjur. Pertolongan pertama 
ini bisa dipercaya keamanannya dan 
mudah dilakukan. 

Sepedamotor buatan Jepang (Yama- 
ha, Honda dan Suzuki) umumnya di- 
lengkapi as roda yang disisi kanannya 
berlubang dan disisi kiri -diberi draad 
(alur) untuk mur). Lubang pada sisi 
kanan ini untuk penahan ketika mur 
disebelah kiri dieratkan. 





Masukkan sebatang logam yang pas 
(paku besar) atau obeng bintang yang 
selalu disertakan pada kotak alat. Ma- 
sukkan obeng ini kira2 1/3 bagiannya. 
Sedang 2/3 bagian dari obeng letakkan 
kearah atas, sejajar dengan fork dide- 
pan atau swing arm dibelakang. 
Ikatlah 2/3 bagian obeng tersebut erat2 
dengan karet ban sepeda beberapa kali. 
Cara ini ternyata telah menolong saya 
ketika mengalami mur roda hilang da- 
lam perjalanan mendaki lereng gunung 
Tengger. f 

Sesampainya dirumah bawalah as ro- 
da belakang dan depan tersebut kebeng- 
kel untuk dibuatkan lubang pengunci 
dibagian draadnya, Ini akan mencegah 
mur terlepas tanpa sengaja. Harga pin 
baja’ untuk penguncinya hanya Rp.15,— 
cukup murah dibanding harga nyawa 
anda, 


Eddy Rahardjo 
Pacarkeling 9/6 
Surabaya. 


Membersihkan mesin 


alam membersihkan mesin ka- 
D dang-kadang kita tidak bisa men- 

capai bagian2 dalam yang terlin- 
dung. Kwas tidak mungkin sampai di- 
tempat tersebut dan cara membersihkan 
dengan bahan cairpun sukar dilakukan. 
Sekalipun dapat hasilnya kurang me- 
muaskan, 
















Satu jalan keluar yarg cukup baik 
ialah dengan cara menyemprot bagian2 
terlindung tadi. Misalnya saja dibagian 
platina (distributor) atau cut out pada 
mobil, Bagian ini harus bersih betul 
dari debu. 

Semprotan nyamuk yang saya coba 
ternyata cukup memuaskan. Debu dan 
kotoran yang tersisa dibagian terlindung 
bisa dibersihkan. 


Mochtar 
Alamat pada 
Redaksi. 












‘3 


